PENGATURAN SHAF 
DALAM SHALAT 
BERJAMA' AH 



PERINTAH MELURUSKAN DAN MERAPATKAN SHAF SHALAT 


‘U& & ^ $ PP> 5r^ 


'Bersungguh-sungguhlah kalian meluruskan shaf-shaf kalian atau Allah akan menceraiberaikan wajah (hati) kalian, 1 

{Haclits Rasuluilah shallallahu 'alaihi wasallam ciiriwayatkan oloh al-Bukhari dan Muslim dari shahabat an-Nu'man bin Basyir) 


Catatan: Yang dimaksud dong an meluruskan shaf adalah meratakan barisan orang-orang yang bordiri di dalam shaf tersebut sehingga lidak ada 
yang terlalu m^ju atau terlalu mundur, atau menutup adanya celah di dalam barisan tersebut, (Fathul Ban. 2/254>. Hal ini bisa dilakukan dengan 
menempolkan pundak dengan pundak dan mata kaki dengan mata kaki, sebagaimana amalan para sahabat yang disebutkan oleh an-Nu’man b n 
Basyi' radh allabu ‘anhuma, “Aku melihat salah seorang dari kami menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya." (HR. al-Boknari dalam 
*K tabui Adzan* 'Bab llzaqil Mankib bll Mankib wal Qadam b*l Qadam fish Shaf). Ketika Nab> shallallahu ’alaih wa sallam memerintahkan untuk 
meluruskan shaf. Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu menyaksikan 'Adalah salah soorang dari kami monompolkan pundaknya dengan pundak 
temannya dan menempelkan kakinya dengan kaki temannya"(HR.at-Bukha'i no. 7?5> 



Jlkaadadua laki-laki 
dan satu wanita 


□ 


Makmum laki-laki 
sejajar di kanan imam. 
Wanita di bolakang 


/ J' 1* 






•■’.I* 


DO'i Anas bm Malik radhiyallahu anhu. boliau 
ber-ata. ‘Saya bersama seorang anak yatim 
sholal di bolakang Nabl shallallahu ’oloihl 
wasallam. sedangkan ibuku lUmmu Sulalml 
shalal di bolakang kami.- !H.R ol-Bukhori) 


Jika ada beberapa orang 
laki-laki dan wanita 


“ 

Laki-laki di belakang 
Imam dan jama'ah wanita 
dl belakang mereka 


Ji- 

kemudlan Rasuluilah ... menjadikan kami 
bordiri dl bolakang boliau* (HR Muslim) 

dliS uiii- I3 

Kemudian boliau menjadikan _ seorang 
wanita di belakang itu.* IRR Abu Dawudl 



Faedah Tambahan: 


Asy-Syaikh al-Albany rahimahullah berpendopat bahwa lidak ada dalil 
yang shahih yang menunjukkan bahwa postsi anak-anak di belakang kaum 
lelaki. Sehingga, anak-anak laki-laki yang sudah tamyiz dapat digabung 
dalam shaf bersama laki-laki dewasa. Allahu a'lam *) 

4 ) LiKat juga Kitab Tomamul Minnnh asy-Syaikh al-Albany rahimahullah dalam 
hadits tentang shaf pada anak. 



Download file untuk cetak pada url https://bit.ly/postershafgpd 
www.galeriposterdakwah.com -H Q galeriposterdakwah t gpdakwah 


Sumber. Buku 'Fiqlh Bersuci dan Shalat* 
karya al-Ustadz Abu Utsman Kharisman 

hafuhanullah 


























